PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 


SEKRETARIAT DAERAH 
Jalan Ahmad Yani Timur No 37 Telepon (0355) 321260 
Tulungagung Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 
Nomor : 800/04/PANSELDA.TA/2022 


TENTANG 
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI 
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA 
JABATAN FUNGSIONAL GURU Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
TULUNGAGUNG TAHUN FORMASI 2022 


Berdasarkan Hasil Verfikasi Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai 


Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan 


Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai 


berikut : 

1. Pelamar Prioritas Itidak dilakukan verifikasi data/ seleksi administrasi karena telah 
memenuhi passing grade, 

2. Pelamar Prioritas I untuk penempatan akan diumumkan oleh Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 

3. Pelamar Prioritas II dan III dilakukan verifikasi data/seleksi administrasi, 
keterangan pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi 
Syarat Seleksi Administrasi beserta alasannya dapat dilihat pada akun SSCASN 
pelamar melalui https://sscasn.bkn.go.id, 

4. Selanjutnya pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat akan mengikuti penilaian 
kesesuaian, 

5. Pelamar diberikan Masa Sanggah (waktu mengajukan pengaduan) terhadap hasil 


seleksi administrasi dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pelamar yang berhak mengajukan sanggah adalah pelamar yang telah 
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam pengumuman, namun 
dinyatakan Tidak Lulus / Tidak Memenuhi Syarat (TMS), 

b. Masa sanggah dibagi menjadi dua sebagai berikut : 

1) pengajuan sanggah, diberikan kepada pelamar untuk melakukan 
sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi, terhitung mulai tanggal 18 
s.d. 20 November 2022 atau menyesuaikan jadwal pada laman SSCASN, 

2) jawab sanggah, dilakukan instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian 
dokumen persyaratan pelamar sampai dengan penetapan keputusan 
sanggah, terhitung mulai tanggal 21 s.d. 24 November 2022 atau 
menyesuaikan jadwal pada laman SSCASN, 

c. Sanggahan hanya dapat dilakukan melalui akun SSCASN pelamar, 

d. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan 
berasal dari pelamar, dan akan mengumumkan ulang hasil pasca sanggah 


pada tanggal 26 November 2022) 


6. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak melakukan 
sanggahan / pengaduan, maka pelamar dianggap telah menerima hasil seleksi 
administrasi dan hasil seleksi dianggap final serta tidak dapat diganggu gugat, 

7. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan. 
Selanjutnya pelamar dapat memantau perkembangan informasi melalui website 
https:// bkd.tulungagung.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal :17 November 2022 


a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 
Sekretaris Daerah 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi Daerah 
Penerimaan Aparatur Sipil Negara 


bina Utama Madya 


A 

G 
lungnG 
NG Kp 10640119 198508 1 003 


INTI 


